


Pasangan Romantis

by shigatsu-sanjyunichi



Category: Gundam Seed
Genre: Romance
Language: Indonesian
Characters: Shiho H., Yzak J.
Status: Completed
Published: 2016-04-20 18:53:56
Updated: 2016-04-20 18:53:56
Packaged: 2016-04-27 14:28:51
Rating: K+
Chapters: 1
Words: 470
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: Yzak Joule dan Shiho Hahnenfuss jauh dikatakan sebagai pasangan romantis. Mereka sepasang kekasih bukan, sih? Jadi, kapan romantisnya? / drabble / complete





	Pasangan Romantis

**Disclaimer: Gundam Seed/Destiny isn't mine**.

_Warning: YS. drabble. possibly ooc. failed fluff i guess :c_

_this thing was suddenly popped out, well I think I can't sleep before I finished it._

* * *

><p><em>Pasangan Romantis<em>

.

.

.

Yzak Joule itu ... bukan orang yang romantis. Dia tidak pernah memuji kekasihnya cantik, Yzak lebih bisa memarahinya jika ia menemukan satu kesalahan dari diri gadis itu. Katanya, sih profesionalitas pekerjaan.

Shiho Hahnenfuss kadang tidak keberatan jika itu memang kesalahannya.

Yzak Joule jarang terlihat memeluk kekasihnya. Pria berambut pendek itu mungkin lebih memikirkan dokumen-dokumen laporan kemiliteran ZAFT dari pada memikirkan hal romantis tersebut. Yzak orang yang sibuk. Jika perlu dia bisa bekerja dua puluh empat jam penuh.

Toh, Shiho Hahnenfuss tidak begitu peduli.

Apalagi yang lebih romantis ini. Yzak Joule tidak pernah terlihat mencium gadis yang disukainya. Dearka Elthman sempat berpikir bahwa sahabat karibnya ini memang kuper alias kurang pergaulan. Mencium gadis saja malu, padahal sudah berkencan. Yang sesungguhnya terjadi adalah Komandan yang satu itu memang tidak mau mendahului. Dia terlalu jaga gengsi. Dasar _tsundere_.

Shiho Hahnenfuss paham akan sifat kekasihnya yang satu ini, tapi dia sendiri aslinya _kuudere_, kok.

_Duh._

Mereka sepasang kekasih bukan, sih?

Jadi, kapan romantisnya?

Yzak Joule akan kelelahan setelah ia bekerja seharian penuh. Apalagi kalau sudah marah-marah ke bawahan. Tensinya tentu naik. Belum lagi Dearka yang suka usil, menghasut awak kapal Voltaire, mengajak mereka bersantai dengan menonton pertandingan sepak bola ramai-ramai di kantin markas. Sedangkan dia harus fokus pada laporan dan strategi ZAFT untuk masa depan. Ya, jelas kalau naik darah.

Jadi saat malam Yzak akan merasa kurang sehat.

Jika hal itu terjadi, pria itu akan mengungsi ke _flat_ si gadis berambut coklat panjang.

Saat itulah Shiho akan lebih peduli dengan Yzak. Ia akan membuatkan Yzak teh hijau hangat agar sakit kepalanya menghilang. Membiarkan pria itu tiduran di pangkuannya, walaupun saat itu Shiho sedang menganalisis suatu dokumen yang ia bawa pulang untuk dikerjakan. Kemudian Shiho akan mengecup kening, hidung, pipi, dan bibir Yzak atas permintaan pria itu. Dan yang terakhir, mengijinkan Yzak untuk tidur memeluk dan menenggelamkan kepalanya di leher Shiho meskipun gadis berpangkat Mayor itu harus merasa agak sesak saat istirahat malam.

Memang tidak terlihat, tapi sungguh orang akan mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang romantis kalau hal tersebut mereka lakukan tiga hingga lima kali dalam seminggu.

Esok harinya Dearka bertanya kepada Shiho, mengapa Yzak tidak di temukan di _flat_nya pagi hari tadi.

"Dasar, manja!" komentar Dearka saat Shiho bercerita kepadanya apa yang sesungguhnya terjadi dengan Yzak semalam.

_(end)_

* * *

><p>AN:

tsundere: kasar kalau di depan orang yang di sukai. gengsian :P

kuudere: terlalu kaku atau formal (sok cool gitu deh) :P

(kalau disatuin ya gini nih ._. YS banget)

gara-gara ngomongin Shiho Hahnenfuss bareng kak _Cyaaz._

sekarang saya bisa tidur dengan tengang. orz

Trimakasih buat yang sudah meluangkan waktu untuk membaca :D sampai jumpa


End file.
